SENTRACON 


BUIS BETON, PRODUK PRECAST 


Buis Beton Harga 2021: Bis Sumur Resapan, Drainase 


POSTED ON JANUARI 17, 2021 BY SENTRACON 


Op SENT2RACON 





Dalam sebuah pembangunan rumah hunian atau pembangunan gedung - gedung tertentu, Anda tentu 
sudah tidak asing dengan istilah buis beton bukan? Secara umum, buis beton ini merupakan sebuah 
material beton jadi yang berbentuk bulat biasa disebut juga hong dan terbuat dari bahan material berupa 
semen, agregat halus dan agregat kasar. Biasa dipakai untuk berbagai kebutuhan dalam sebuah rumah 
hunian atau gedung - gedung tertentu seperti pembuatan saluran terbuka maupun tertutup, sumur 
resapan, septic tank dan lain2. 


Kami “sentracon” adalah pabrik yang menjual buis beton dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau 
dengan 2 kategori spesifikasi yaitu bis beton bulat dan setengah lingkaran. Bagi Anda yang ingin pesan 
bis beton dengan variasi ukuran yang lengkap silahkan lihat daftar harga buis beton di bawah ini. 


HARGA BUIS BETON BULAT 2021 


Berikut ini adalah daftar harga buis beton yang berbentuk bulat “O” mulai dari ukuran terkecil sampai 


terbesar. Kami juga menerima pemesanan bis ukuran custom . 


BUIS BETON UTUH 
Tipe Produk Tebal Isi per Meter Harga 








Buis Beton 20x 100 cm 2,5 cm 1 Pcs Rp 70.000,- 
Buis Beton 30x 100 cm 3 cm 1 Pcs Rp 100.000,- 
Buis Beton 40 x 100 cm 4cm 1 Pcs Rp 120.000,- 
Buis Beton 50 x 100 cm 4,5 cm 1 Pcs Rp 190.000,- 
Buis Beton 60 x 100 cm 6 cm 1 Pcs Rp 250.000,- 
Buis Beton 80x 50 cm 8cm 2 Pcs Rp 250.000,- 
Buis Beton 100 x 50 cm 8cm 2 Pcs Rp 300.000, - 








TUTUP BUIS BETON 
Tutup Buis Beton 80 Rp 250.000, - 
Tutup Buis Beton 100 Rp 300.000,- 


Keterangan : Ukuran di atas adalah berdasarkan diameter dalam / bersih 


HARGA BUIS BETON SETENGAH LINGKARAN 2021 


Dan ini adalah daftar harga bis beton setengah bulat yang menyerupai huruf U. 


BUIS BETON BELAH 
Tipe Produk Tebal Isi per Meter Harga 





Buis Beton 20x 100 cm 2,5 cm 1 Pcs Rp 60.000,- 
Buis Beton 30 x 100 cm 3cm 1 Pcs Rp 75.000,- 
Buis Beton 40x 100 cm 4cm 1 Pcs Rp 90.000,- 





Buis Beton 50x 100 cm 4,5 cm 1 Pcs Rp 120.000,- 
Buis Beton 60 x 100 cm 6 cm 1 Pcs Rp 180.000,- 





Buis Beton 80 x 50 cm 8cm 2 Pcs Rp 180.000, - 
Buis Beton 100 x 50cm 8cm 2 Pcs Rp 200.000,- 


Keterangan: Tabel di atas adalah berdasarkan diameter dalam . Contoh , Buis 20 x 100 cm yang di 
maksud adalah Diameter Dalam x Panjang atau Tinggi. 


Cara Pemesanan: 


Silahkan hubungi kontak yang telah tercantum di website kami bisa melalui email, whatsapp atau telepon untuk bertanya lebih 


jelas bagaimana mengenai spek dan ukuran produk kami, cara pemesanan, negosiasi harga, serta konsultasi jasa pemasangan 


. Terima Kasih 


O Whatsapp 


J Telepon 


D 
D 
D 
D 
D 





Produk Lainnya 


Klik untuk lihat harga ! 


Buis Beton 


Sebagai media pembuatan saluran, sumur resapan, septic tank dan lain-lain 


Pagar Beton Precast 


Pembuatan pagar yang praktis dan efisien menggunakan beton pra cetak yang sudah jadi 


Paving Block 


Salah satu metode perkerasan jalan yang praktis serta mempuyai daya serap air yang tinggi 


Kanstin 


Biasa di pakai untuk pembatas antara jalan dengan trotoar atau taman. Menambah nilai estetika 
perkotaan / pertamanan 


U ditch 


Produk ini dipakai untuk pembangunan drainase / saluran got. Mempuyai bentuk dan bahan yang 
kokoh sangat recomended untuk jangka waktu yang lama 


Tutup U ditch 


Digunakan sebagai penutup u ditch agar saluran air atau got dapat di lalui kendaran berat 
maupun ringan 


Box Culvert 


Sama seperti u ditch namun untuk box culvert ini lebih spesifik di gunakan untuk saluran gorong- 
gorong dalamtanah 


Deskripsi Produk 


UKURAN BUIS BETON 


Berikut adalah uraian dari pada spesifikasi dan ukuran buis beton oleh kami berdasarkan diameter, 
panjang, dan ketebalan dinding bis beton . 


Baca juga U ditch Precast Harga 2021 : Saluran Air Beton U 


Buis Beton 





Dimensi : 


Tipe Diameter (D|Panjang (P)Tebal (T) 


LI 20 cm 100cm 2,5cm 
Tipe 2 30cm 100 cm EN 
NI La Mu Lkele Maa CA 
Tipe 4 Nu) 100cm 45cm 
Tipe 5 Tau) 100 cm (Adu 
HUI Nu Ku) Nu 
LI 100 cm AN Au 





PENGGUNAAN SALURAN BUIS BETON 


Bila kita tinjau jenis saluran ini memiliki ukuran macam2 . Untuk buis sendiri itu kita bagi menjadi 2 
kategori yaitu ukuran bulat dan setengah lingkaran . Mengenai fungsi kurang lebih sama saja baik bulat 
maupun setengah bulat untuk pembangunan saluran atau septic tank. 


1. Bis beton diameter 20 cm sampai 60 cm 


Dari ukuran2 tersebut memilik fungsi adalah sebagai saluran terbuka apabila setengah lingkaran dan 
saluran tertutup apabila bulat atau full lingkaran. 


2. Bis beton diameter 80 cm sampai 100 cm 


Dan untuk ukuran ini ada tambahan fungsi selain dari pada untuk saluran ini juga di gunakan untuk 
septic tank . 


MNAFAAT DAN FUNGSI BUIS BETON 


Manfaat dan fungsi dari saluran bulat ini antara lain adalah untuk mempermudah pekerjaan pembuatan 
sumur yang untuk melindungi dinding tanah. Hal ini terbukti bahwa hasilnya lebih baik dibandingkan 
menggunakan cor. Harga bis ini sangatlah terjangkau, lebih hemat dan banyak manfaat lainnya. Ada 
yang kami produksi dalam bentuk lingkaran. Berikut beberapa adalah beberapa fungsi yang lingkaran, 
Pertama untuk pembuatan gorong - gorong saluran air, dan Kedua untuk resapan air sumur, septic tank. 
Sangat penting adalah keunggulannya memiliki daya resap yang tinggi serta dapat menahan tekanan 
. Selain itu, dengan menggunakan buis beton anda mendapatkan banyak manfaat yaitu pekerjaan lebih 
cepat selesai, hasil kerjanya rapi dan menghemat waktu sehingga dapat berlangsung efektif dan efisien. 


HONG BIS SUMUR RESAPAN 


“Gp SENTRACON 





Ada dua istilah yang dipakai jenis beton ini. Pertama Buis Beton dan Kedua Hong adalah salah satu 
bahan bangunan yang terbuat dari beton yang berbentuk seperti pipa. Ukurannya bervariasi tergantung 
kebutuhan anda dan tentu harga buis beton ini tergolong murah. Untuk bahan bangunan tentu 
dibutuhkan beton yang berkualitas dan dapat tahan lama strukturnya keras dan halus. 


Baca juga Jenis Buis Beton Untuk Sumur Resapan 


Contohnya adalah untuk membuat saluran air, pembangunan gorong - gorong anda dapat menggunakan ukuran 
diameter 20 - 60 cm. Lain halnya dengan septic tank HONG berguna untuk penampungan sumur resapan yang 


disarankan untuk menggunakan ukuran diameter 80 - 100 cm. 


BUIS BETON KOTAK DAN BULAT 


Secara harga saluran beton ini adalah solusi saluran yang paling terjangkau . Tidak seperti u ditch yang 
berbentuk kotak, penggunaan saluran ini sangat murah karna memang produksi serta bahan baku tidak 
serumit bila kita bandingkan dengan uditch . Dari segi ukuran pun relatif lebih tipis namun hal ini pula 
yang berpengaruh kepada kualitas saluran itu sendiri . Bukan berarti jenis saluran ini tidak bagus hanya 
saja lebih kepada fungsi dan budget untuk meng-analisa RAB pemasangan buis beton . 


SUMUR RESAPAN 


HONG 


Bis sumur atau yang sering juga di sebut sebagai Hong. Sedikit kita bahas mengenai beberapa 
penjelasan HONG mulai dari bentuk , bahan dasar pokok , penggunaan rangka , dan metode pembuatan 
buis beton 


Sumur Resapan : Berdasarkan Bahan Dasar 


Berdasarkan dari pada bahan dasar pembuatan bis beton itu ada dua jenis : 


# Lebih banyak menggunakan pasir pada bis beton ini seringkali di pakai oleh para pengembang 
ataupun kontraktor untuk membuat saluran drainase yang tidak dilalui oleh kendaraan berat di atas 2 
Ton , baik itu saluran terbuka maupun yang di tanam di dalam tanah. 


Sedikit penggunaan pasir pada bis beton. Dengan sedikit nya material pasir maka hasil yang didapat 
pun tentu sangat ber pori-pori hal ini tentu sangat membantu untuk pembuatan sumur resapan 
ataupun septic tank . 


Penggunaan Rangka Pada Hong 


Ada dua macam rangka hong / buis beton, yaitu dengan menggunakan rangka besi 6 sampai 8 sehingga 
menghasilkan daya tahan yang lebih kuat. Pada umumnya digunakan untuk pembuatan gorong - 
gorong / saluran yang tertanam. Yang kedua adalah bis beton yang tidak berangka. Tentu tanpa adanya 
rangka menjadikannya tidak terlalu kuat dan disarankan hanya untuk saluran terbuka, gorong-gorong 
yang tidak dilalui kendaraan berat, sumur resapan, dan septic tank . 


Baca juga Paving Block Per Meter K250, K300, K400 








Metode Pembuatan Hong 


Ada dua tipe yang pertama yaitu buis beton dengan istilah produksi berdasarkan bahan dasar cor basah 


. Dan yang kedua adalah buis beton semi basah atau tumbuk sebagaimana yang kami produksi sehari- 


hari. 


This entry was posted in Buis Beton, Produk Precast. Bookmark the permalink. 


X Harga Grassblock : Paving Rumput 2020 


INFO KONTAK 


1 Sentracon 
$ Jl Raya Bantar Gebang, Pedurenan 
Kota Bekasi 16340 


d sentratama.concrete@gmail.com 


) 021-82648668 
| 08128210099 


Ih 
Um 
| 


» www.sentracon.co.id 


| 0812-9898-5568 


NAVIGASI 


Home 

Produk Precast 
Info 

Tentang Kami 


Kontak 


LINK PRODUK 


Pagar Panel Precast 


Paving Block 





Kanstin Taman 


Grass Block 


Buis Beton 


Kanstin 


U ditch 


Cover U ditch 


Box Culvert 


LOCATION 





& 
'ag 3 
Tana S 


2 
e 
- 
@ 
z2 
& 
2, 
2, 


Ir 


v 


